17.04.16 


os Tak Ada Duanya 


Artikel 


o Kasih Karunia 
Tuhan 


Kesaksian 


na euna 


etika seseorang memutuskan untuk 

beriman kepada Tuhan, maka dia harus 

menaruh seluruh pengharapannya 
hanya kepada Tuhan. Dalam segala kesesakan 
dan pergumulan, dia harus mengharapkan 
pertolongan dari Tuhan saja. Doa Daud dalam 
Mazmur 86 menunjukkan kualitas imannya. 


1... 


.... 


na TN TT TT 


DUA UNSUR 


Dua unsur utama “ber-iman” adalah: 
Pertama, menjadikan Tuhan sebagai satu- 
satunya Allah yang disembah. Seseorang disebut 
menyembah Allah jika ia menaruh dirinya di 
bawah otoritas Allah secara penuh. Prinsip 
hidupnya adalah : “Hidupku dari pada-Mu, maka 
hidupku ini adalah untuk-Mu, jadilah kehendak- 
Mu dalam hidupku” (ayat 9 —10). 

Kedua, dia percaya bahwa kasih setia-Nya 
kekal. Percaya bahwa Dia adalah Allah yang 
penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih 
setiaNya (ayat 13 —15). 

Bila iman seseorang dibentuk dari dua unsur 
ini, maka dalam kesesakannya, dia akan berseru 
hanya kepada Tuhan, satu-satunya pengharapan 
pertolongan bagi dirinya. 


Supaya kedua unsur iman itu semakin teguh, 
maka sikap orang beriman ketika menghadapi 
masalah menjadi sangat penting. Sikap yang 
salah akan melemahkan iman dan membawanya 
pada jalan buntu. Tidak akan ada pertolongan 
Tuhan, karena Tuhan tidak berkenan kepadanya. 

Contoh dari kebenaran ini dapat kita lihat 
dan renungkan dari peristiwa Daud di Ziklag. 
Ketika Daud dan pasukannya dalam perjalanan 
pulang, segerombolan orang Amalek menyerbu 
pemukiman Daud di Ziklag, yang saat itu hanya 
ditinggali oleh orang tua, wanita dan dan anak- 
anak. Gerombolan itu bukan hanya menjarah 
harta, tapi juga menawan anak-anak dan 
istri-istri mereka, serta membumi hanguskan 
perkampungan. Ketika menghadapi kenyataan 
itu, Daud langsung larut dalam kesedihan, hati 
dan pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, 
“Mengapa hal ini terjadi padaku, pada 
keluargaku, mengapa Tuhan tidak melindungi, 
tidak menjagai dan meluputkan seluruh keluarga 
kami?” (I Samuel 3:1-18). 


Bagi orang yang beriman, pertanyaan ini 
hanya menghabiskan energi dengan sia-sia. Daud 
dan pasukannya hanya dibawa untuk larut dalam 
kesedihan yang semakin lama semakin dalam, 
yang membuat masalah menjadi semakin berat. 


BAGAIMANA 


Seluruh pasukan Daud, kemudian malah 
mencurahkan kemarahan kepada Daud, dan 
berniat akan merajam Daud dengan batu. Itulah 
jalan buntu. Di I Samuel 30 :6 dikatakan “Dan Daud 
sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak 
melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu 
telah pedih hati, masing-masing karena anaknya 
laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan 
kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya.” 


Ketika Daud sadar menghadapi jalan buntu, 
maka dia memutuskan untuk meninggalkan 
pertanyaan “Mengapa” dan beralih kepada 
pertanyaan “Bagaimana”, yang digambarkan 
oleh Firman Allah bahwa Daud menguatkan 
kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya 
(ayat 7 —8). 


PERTANYAAN “MENGAPA” 
DALAH PERTANYAAN YANG 
SIA-SIA, KARENA TIDAK AKAN 
PERNAH MENGHASILKAN 
JAWABAN. 


“Mengapa” adalah perwujudan dari ketidak- 
percayaan, keraguan akan kasih dan kemampuan 
Tuhan. Pertanyaan jenis ini tidak akan pernah 
menghasilkan jawaban. 

Ubahlah sikap, kepada pertanyaan “Bagaima- 
na”. “Bagaimana aku harus bersikap dalam meng- 
hadapi masalah ini Tuhan, apa yang harus aku 
lakukan? Tuntunlah aku dan tolonglah aku Tuhan.” 


PERTANYAAN “BAGAIMANA” 
AKAN MENGHASILKA 
JAWABAN TUHAN, BAHKAN 
AKAN MENGHADIRKAN TUHAN 
DALAM KEHIDUPAN KITA. 


Daud kemudian mengalami kemenangan 
besar, oleh karena pertolongan dan berkat Tuhan. 
Bersikaplah yang benar sebagai orang yang benar, 
maka Tuhan akan hadir dalam hidupmu, dan 
memberikanmu kemenangan. # 

(Pdt. Samuel Handoko) 


dunia merayakan bulan Valentine atau bulan 

kasih sayang. Bagaimana dengan Anda? Apakah 
Anda menemukan bahwa kasih sayang hanyalah 
sebatas perayaan saja? 


D i bulan Februari, manusia di berbagai belahan 


Paulus, dalam suratnya di 1 Korintus 13 
mengatakan bahwa kasih adalah hal yang paling besar, 
bahkan lebih besar daripada iman dan pengharapan. 
Ini menandakan bahwa kasih itu begitu penting, bukan 
hanya pada saat bulan kasih sayang. Kasih merupakan 
kebutuhan dasar manusia, kita semua butuh untuk 
dikasihi dan mengasihi. 


Bersambung ke halaman 9 


P.U.S.H. Kk 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


JUMAT, 13 MEI 2016 SABTU, 14 MEI 2016 | 


RP. 85.000/PAX 
RP. 65.000,-/ORANG 
GMS PUSAT, PK, 14.015 NNG 
(031) 60007000 Ext. 18 CNN 
(PADA JAM KERJA) KP 
£ 


WWW.BDI.OR.ID Pe .. 


2 
1 3 # WS J 


N 4.8 


PLO Pa 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 
www.mstv.tv 


”Terperangkap” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


Recorded at 
MSTV.TV 


HESUMMIT 


Dl 


Women Celebration 
2016 “ Royal 
Daughters” 

Pk. 10.00 WIB 

Main Hall 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Penghalang” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Hidup Susah” 
02.00, 05.00, 14.00, 
17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


Doa Malam 

Pk. 19.00 WIB 

GMS Main Hall 
www.mstv.tv 

Ps. Dianne Manusama 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


sTEEN VOUTH 


23 Da 2016 PA Dan u. 2016 


Before30 English 
pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk.16.00 WIB 
GMS main hall 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS main hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God Youth 
Ppk.13.00 WIB 
GMS main hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mitra Doa 
selesai Ibadah 1 s/d 4 


MAINHALL 
CEMI k 24 


IRARAYA 


PISAMUELMUJIIS 


“Tiga sebab terjadinya mujizat: Yesus 
ditinggikan, Roh Kudus diundang, dan firman 
Tuhan disampaikan,” demikian disampaikan 
Pdm. Yenny Verodika, pada hari kedua. 

Ratusan orang menghadiri PUSH 9. 
Banyak yang diberkati. Selain sesi pengajaran 
dan doa puasa, jemaat yang memiliki 
pergumulan didoakan dan dikuatkan oleh 
hamba Tuhan-hamba Tuhan yang bisa 
dipercaya. 

Sepasang suami istri dari Banyuwangi 
bersaksi bahwa hubungan mereka suam- 
suam, namun setelah mengikuti PUSH 9, 
hubungan mereka menjadi lebih bergairah. 
“Istri saya sudah bisa tersenyum,” kata si 
suami. 

“Saya kesini tidak mencari kesembuhan. 
Saya hanya ingin lebih dekat dengan 
Tuhan. Kesembuhan bagi Tuhan seperti 
membalikkan telapak tangan, tapi yang 
terutama adalah hubungan intim dengan- 
Nya,” kata seorang pengidap tumor yang 
datang beserta istrinya.» 


"uv 


“Kalau doa di mana saja Tuhan bisa jawab, 
mengapa Anda harus ke BDI? ...karena saya 
percaya, bahwa orang yang berdoa dengan disertai 
usaha lebih, maka Tuhan akan menjawab lebih...” 
kata Pdt. Suyono saat PUSH 9, hari Jumat (18/3) 
lalu, di BDI Prigen. 


Saat ini Departemen Eaglekidz memiliki 
Eaglekidz Spesial Needs Program, yaitu acara yang 
diadakan khusus bagi orang tua dan anak-anak 
berkebutuhan khusus. Pertama kali diadakan pada 
27 Februari 2016 dengan tema “GIFT (Growing 


Fun Together)” mulai pukul 15.30 WIB di GMS 
Cempaka 18i Surabaya. 

Anak-anak mengikuti sesi yang dirancang 
khusus bagi mereka di ruang 202, sedangkan 
orang tua mengikuti fellowship di Chapel dengan 
pembicara Pdt. Johannes Sony. Mereka senang 
sekali dengan adanya acara ini.» 


SALIE 

Satu gambaran kasih yang paling sempurna 
adalah Salib Yesus. Yohanes 3:16 berkata,” Karena 
begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga 
la telah mengaruniakan AnakNya yang tinggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak 
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal”. 

Kalimat dalam ayat ini tidak akan berarti 
apa-apa jika hanya dihafalkan atau dibaca, tetapi 
akan menjadi sangat berarti jika kita benar-benar 
mengalaminya. Apakah Anda sudah pernah 
mengalaminya? Mungkin Anda datang ke gereja 
setiap minggu, tetapi apakah Anda benar-benar 
telah bertemu secara pribadi dengan Yesus yang 

adalah kasih? 


Sebagian dari Anda pasti sudah yakin. 
Sebagian lagi mungkin setengah yakin, 
dan ada juga yang sama sekali tidak 
yakin. Tunggu dulu. Keselamatan 

kita tidak pernah ditentukan 
oleh seberapa sering kita ke 
gereja ataupun seberapa 
banyak hal-hal baik yang 
telah kita lakukan. 
4 Mau bukti? 


AAA 


Dalam Matius 19, ada seorang muda yang 
kaya telah melakukan semua perintah Allah tetapi 
dia tetap tidak bisa masuk dalam Kerajaan Surga. 
Sedang salah satu penjahat yang disalibkan di 
sebelah Yesus, jelas-jelas tidak sempat berbuat 
baik untuk menebus dosa selama hidupnya tetapi 
Tuhan berkata bahwa ia layak untuk masuk dalam 
Kerajaan Surga. Bagaimana bisa? 


Keselamatan sebenarnya merupakan saat di 
mana kita pertama kali bertemu dengan kasih 
Yesus. Kita menerima salibNya, kita menerima 
cintaNya yang tanpa syarat. Kita yang sebenarnya 
adalah sampah, tidak layak dan penuh dengan 
dosa, dikasihi dengan luar biasa dan diterima apa 
adanya. Setiap tetes darah Yesus dan apapun yang 
Yesus lalui untuk menebus kita, itu adalah kasih 
yang sejati! 


Kita memang tidak dapat menyaksikan karya 
penebusan dan pribadi Yesus secara langsung, 
namun ada tertulis berbahagialah orang yang 
tidak melihat namun percaya. Kasih Yesus dapat 
diterima dengan cuma-cuma asalkan kita percaya 
kepadaNya. Buka hatimu, rendahkan hatimu dan 
terimalah dengan tulus pertemuan dengan kasih 
Yesus. 


Karena begitu pentingnya kasih, maka penting 
bagi kita bila tidak hanya mengetahui atau 
mengingat, tetapi juga mengalami kasih Tuhan 
Yesus yang sangat dahsyat setiap hari. Bagi yang 
belum pernah, mari alamilah kasih keselamatan 
dari Yesus! Yesus adalah pribadi yang sangat 
menarik dan tidak ada duanya. KasihNya 
yang sempurna tidak pernah didasarkan 
pada apa yang telah kita lakukan, 
tetapi semata-mata karenaDia 
adalah kasih. You don't have to be 
perfect to be perfectly loved! « 
(Silvy Utomo, GMS Surabaya) 


kami tidak menunda kehamilan dan ingin 

langsung mempunyai anak. Kami berdoa dan 
berusaha, salah satunya dengan berkonsultasi ke 
dokter kandungan dan meminum obat-obatan 
untuk membantu menyuburkan kandungan. 

Saat datang bulan adalah saat yang kami 
tunggu-tunggu sekaligus menegangkan. Tapi 
beberapa bulan lamanya, kerinduan kami tak 
kunjung mendapatkan hasil positif. 

Hingga 13 Februari 2016 saat Connect Group 
(CG) mengadakan Valentine Dinner bertema 
“Rhythm of Love”, ada tantangan dari Team Leader 
CG untuk mendoakan pasangan yang merindukan 
anak. Kami ikut. Kami beriman dan sepakat 
menerima mujizat keturunan. 

Coach dan teman-teman CG juga terus 


S ejak menikah pada November 2015, 


10 


mendoakan kami. 

Seminggu kemudian, tepatnya 21 Februari 
2016, kami semakin diteguhkan dengan ikut 
didoakan oleh Pdt. Jusuf Soetanto bersama 
pasangan-pasangan lain yang merindukan anak 
di gereja. Kami naik ke atas mimbar dengan Iman 
seperti “Petrus berjalan di atas air”. Kami fokus 
hanya kepada Yesus, dan percaya bahwa mujizat 
masih terjadi sampai sekarang. 

Puji Tuhan! Awal Maret 2016, istri saya 
terlambat datang bulan. Setelah dites, hasilnya 
positif. Bahkan, dokter mengatakan bahwa pada 18 
Maret 2016, kandungan istri saya sudah memasuki 
Usia enam minggu. Sunggu tak terduga. Tangan 
kemurahan Tuhan telah terjadi atas keluarga kami. 

Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. » 
(Kesaksian Wijaya dan Janet, Jemaat GMS 
Surabaya) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

NP @gmschurch 
@GMSwWarta 

If) gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

ebaktian Umum | 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 
ebaktian Umum II Pk. 16.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 


Pk. 07.00 


ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Auditorium MSCS (Voltage, 
ebaktian Ana Pk. 07.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper # Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


eb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 


eb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 


ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 

eb. Umum Pk. 10.00 


Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 

eb. Umum #Anak1  Pk.07.30 
eb.Umum -Anak2 Pk. 10.00 
eb. Umum #Anak3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

I. Klampis Jaya Surabaya 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
eb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

|. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum #-Anak 1 Pk.07.00 
eb. Umum #-Anak 2 Pk. 10.00 
|. Raya Sukomanunggal 
omplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum « Anak | pk. 08.00 WITA 
eb. Umum # Anak Il pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
e 
e 


b. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
b. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


eb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
eb. Umum III 4 Anak Pk. 16.00 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 


Cp. Melyana (0896779319832/081390801878) 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan Jumat) Pk.19.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum # Anak 1 Pk. 07.00 

Umum # Anak 2 Pk. 17.00 

Pro M (umum) Pk. 10.00 

AOG Pk. 13.00 

Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 
I. Bogowonto 1 

Telp: 0351-469869 

GMS One Family Malang 

eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
eb. Anak | Pk. 07.00 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
eb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
I. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

eb. Umum I Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 16.00 

Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
eb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 

Sekretariat & tempat Ibadah: 


ompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
|. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. Remaja Pk. 10.00 
| WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 
GMS Revival Jember 
eb. Umum Pk. 07.00 
eb. Umum Il - Pro-M Pk. 10.00 
eb. Umum III Pk. 16.00 
eb. Youth Pk. 13.00 
I. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 
Eaglekids III Pk. 16.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 
I. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 
GMS Kediri 
eb. Umum Pk. 16.00 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 


CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 


GMS Miracle Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 
cb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
eb. Eaglekidz Pk. 10.30 
eb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

|. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904. 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : Pesona Pangrango Blok 
AG No. 2 Sukabumi 

Telp: (0266) 216123 

Cp: Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Prom Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 

eb. Umum # Anak Pk. 08.00 
eb. A0G 1 Pk. 13.00 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 
I. Sukowati 62, Salatiga 

Telp/Fax (0298) 328124, 

CP: Paulus Eko (085740282010) 


D 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum - Anak I Pk. 10.00 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

I. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

badah Umum | -Anak | Pk. 10.00 
badah Umum II- Anak II Pk.16.00 
badah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
|, Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 


Ibadah Umum #Anak| Pk. 10.00-12.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 


Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 -15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 
Jl. Let. Jend, S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

omp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 


Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt.M2 - R. Lavender, R. Edelweis) 
pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 - R. Jasmine & R. Rose ) Pk. 
10.00 WITA 

Keb. AOG (Lt. M2 - R. Lavender, R. Edelweis ) Pk 
13.00 WITA 

HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


eb. Youth Pk. 13.00 WITA 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


eb.Umum (It.2) Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.15 
badah Youth Pk. 14.00 
|. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
egamall, Pontianak 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 
GMS Restoration Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
an Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

lan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

elp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


» 


» 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

|. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum“ Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum 

keb. Anak 

Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 
(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 


PK.17.00 WITA 
Pk. 17.15 WITA 


CP : Novita (0852 5613 3910) 
Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
ebaktian Umum 4# Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
|. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
I. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum 2 #Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 

I. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 


elp:0411-3625749, Fax :0411-3625751 
GMS My Home Medan 

Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III 4 Anal Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 

Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 


1530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


eb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
eb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
eb.Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 

In. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 

Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 
1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
I. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP, Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

| Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


